ISSUE#6 JANUARI 2023 


Overkill 
ntera 


S+R 


STRANGERS RILIS "GE 
SINGLE MILIK SLIPKNOT 


Strangers band side project dari 
Avedis Mutter (Aftercoma), Chikal 
(ex-Revenge The Fate), Dixi Erlangga 
(Sheol), Ichal Tofandy (CVNDY) dan 
Putra (Burgerkill) secara mengejutkan 
merilis sebuah video musik berjudul 
"Get This" yang merupakan salah satu 
single dari band asal Iowa yaitu Slip- 
knot, single ini dirilis pada tahun 1995 
tergabung pada album perdana mereka 
yang berjudul "Slipknot". 


Strangers dibantu oleh Cody Stewart 
untuk proses Mixing dan Mastering, 
Cody adalah salah satu produser asal 


T THIS" 


Amerika yang pernah bekerja untuk 
Falling In Reverse, Nothing Nowhere, 
Rivals, The Red Jumpsuit Apparatus dan 
masih banyak lagi. Untuk video mereka 
garap bersama Conteners Production. 
"Get This" persembahan dari Strangers 
sudah bisa kalian nikmati melalui kanal 


youtube mereka. 


RILIS 
SINGLE KE-2 
“RESILIENT BLOOD" 


Burgerkill 
merilis single ter- 
baru yang berjudul 
"Resilient Blood" 
pada 14 Januari 
2023 yang lalu, 


single ini dirilis dalam bentuk video 
klip dari kumpulan footage mereka 
selama tur Eropa pada tahun 2022 
ketika mereka mengunjungi Belanda, 
Hungaria, Republik Ceko dan Jerman 
termasuk pada saat mereka tampil di 
Wacken Open Air Festival. Single ini 
merupakan pembuktian semangat 
mereka yang masih terus berjuang 
diranah industri lokal maupun inter- 
nasional. "Resilient Blood" merupa- 


kan single ke-2 setelah "Roar of 


Chaos" bersama vokalis terbaru 


mereka. 


Efek Rumah Kaca (ERK) akan 
merilis album ke-4 yang berjudul 
"Rimpang" pada 27 Januari menda- 
tang, mereka menggaet Morgue Van- 
guard alias Ucok Homicide sebagai 
kolaborator di lagu yang berjudul 
"Bersemi Sekebun". Akbar Bagus 
Drumer ERK mengaku mereka 
sangat mengagumi Ucok dengan apa 
yang ia perjuangkan, sehingga 
mereka ingin mengajak rapper terse- 
but terlibat pada album ini.Para per- 
sonel ERK memercayakan Ucok 
untuk mengisi lagu Bersemi Sekebun 
dengan lirik yang ia tulis sendiri. 
Album Rimpang menjadi karya 
penuh keempat milik Efek Rumah 
Kaca dan menjadi album pertama 
sejak Adrian Yunan hengkang se- 
bagai bassist band tersebut. 


AND INDONESIA AKAN 


3 TI FW TT, Er 

DI NEGERI PAMAN.SAM 

Kabar mengejutkan datang dari skena 
1 lokal, 3 band death metal asal Indonesia bakal 
tur di negeri Paman Sam pada pertengahan 
tahun 2023 saat musim gugur mendatang. 
Bertajuk Slam Tsunami Tour Fall 2023 ini 
diisi oleh 2 band asal kota Bandung Jasad 
dan Gore Infamous beserta 1 band dari 
Bekasi yaitu Viscral. Mereka diundang oleh 
salah satu promotor musik death metal yaitu 
Bloatedmessiah Production Boatedmessiah- 
productions & orang dibalik Bay Area Death 
EN Fest. Munurut Eggi Pradia (Viscral) mereka 


ee | akan memulai tur pada A gustus 2023 dan titik 


Sementara yang mereka akan sambangi yaitu California, Texas, dan kemu- 
ngkinan akan menambah beberapa titik lagi, karena mereka juga masih mem- 
persiapkan rangkaian tur ini. 


RILIS” MANUVER 
DURJANA” 


Silent In Lightless band yang ter- 
bentuk pada tahun 2018, baru saja 
merilis single yang berjudul "Manu- 
ver Durjana". Single ini menjadi 
pemicu semangat sekaligus pembuk- 
tian mereka dalam berkarya. Band 
yang berasal dari Bandung Timur ini 
diisi oleh Adnan pada Gitar, Yadi 
Edoy pada Bass, Dani pada Drum, 
Samguardiola pada Gitar yang meru- 
pakan personil dari Children Of 
Marley dan pada posisi Vokal kini 
diisi oleh Mang Aher ex vokalis Kill 
The Day yang baru masuk pada No- 
vember 2022. 

Single ini dikerjakan distudio 
pribadi sang vokalis dan dimixing 
mastering di Devota Rock Studio. 
Mereka menaruh harapan kepada 


pendengarnya semoga single ini bisa 
memberikan energi positif. Seperti 
yang mereka ingin sampaikan pada 
single ini, bawasanya kita harus 
mengambil sikap terhadap kemung- 
karan yang terjadi, ketidakadilan 
yang semakin merajalela, kese- 
wenang-wenangan yang semakin 
marak. Jangan hanya menonton 


mendengarkan pembelaan dan pem- 
benaran dari sekelompok pihak yang 
tidak bertanggung jawab. 


RAYAKAN 13 TAHUN BER- 
KARYA 
RILIS SINGLE BARU 


Band Death metal asal kota band- 
ung, Humiliation secara mengejutkan 
merilis single terbaru yang berjudul 
"Obituarium", single ini merupakan 
penanda 13 tahun Humiliation berkar- 
ya, single ini dipersembahkan untuk 
para Blasphemer (sebutan untuk para 


2 | A Z 


UMUMKAN ALBUM KE 2 
RILIS 


"GATES OF HORN" 


Tahun ini akan menjadi tahun 
yang luar biasa untuk Jesus Piece 
karena telah mengkonfirmasi detail 
album ke-2 yang sangat dinantikan. 
Album yang cukup menguras tenaga 
ini berjudul "..So Unknown" akan 
rilis pada 14 April 2023 melalui Cen- 
tury Media Records. Sebelum rilis 
album mereka baru saja merilis video 
klip dari single "Gates Ofhorn" yang 
diproduseri oleh Midvessel dan diedit 
oleh Eric Richter. 


RILIS ALBUM KE 20 
"SCORCHED" 


Overkill sudah berusia empat 
dekade, menghasilkan beberapa 
album penting untuk skena musik 
Thrash Metal dunia, pada tanggal 14 
April 2023, legenda Thrash Metal 
New Jersey ini akan menggebrak 
dengan merilis album studio ke 20 
yang berjudul "Scorched" melalui 
Nuclear Blast Records. Sebagai pem- 
buka album mendatang, Overkill 
merilis single "The Surgeon" salah 
satu single yang diambil dari album 
nanti. 


Konser Tem di Austria musim 


semi ini telah dibatalkan karena 
protes atas penyataan rasis sang 
vokalis Philip Anselmo. Pantera 
menjalakan tur yang menampilkan 
Anselmo dan Rex Brown, Zakk 
Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label 
Society) dan Charlie Benante (An- 
thrax) dijadwalkan tampil di Gasom- 
eter di Wina pada 31 Mei, Namun 
dihari sebelumnya Rabu 25 Januari 
promotor Barracuda Music dan Mind 
Over Matter Music membatalkan 
acara tersebut. Barracuda Music dan 
Mind Over Matter Music tidak mem- 
berikan penjelasan atas pembatalan 


tersebut, tetapi mayoritas penggemar 
yang mengomentari halaman Face- 
book promotor berasumsi bahwa 
pembatalan tersebut imbas dari 
Anselmo yang memberi hormat ala 
Nazi ketika tampil di "Dimebash" 
Januari 2016, dan ia mengatakan 
"White Power" dibarengi hormat ala 
Nazi. Tak hanya Austria, penampilan 
Pantera di Rock Am Ring dan Rock 
Im Park juga membatalkan penampi- 
lan Pantera. The German Green Party 
mengatakan di dewan kota Niirnberg 
bahwa Anselmo "berulang kali dan 
dengan sengaja membuat gerakan 
Nazi dan meneriakkan slogan-slogan 
rasis." 


Burning Flame mencoba dengan 
sound yang lebih modern diramu 
dengan balutan beat old skool serta 
tidak melupakan unsur metalcore. 
hingga kini masih bertahan dan 
menunjukan eksistensinya. diakhir 
tahun 2022 menjelang 2023 Burning 
Flame sendiri sedang mengerjakan 


i RESPO 
7". UNTUK SKE KENAMUS 


Burning Flame Berasal dari 
Depok, memulai kiprahnya pada 
tahun 2004. Mengusung visi untuk 
bisa berkiprah didunia musik indie 
khususnya genre Metal di Indonesia, 


cc 


single terbarunya mereka yaitu 
Againts The Era” yang kembali akan 
kembali direlease. Dan pada tahun 
2023 ini tepatnya di bulan januari, 
setelah absen yang agak panjang 
dimasa pandemi, akhirnya 

Burning Flame mengeluarkan single 
keduanya yaitu "Against The Era" via 
kanal youtube mereka. Di single 
kedua ini 

Burning Flame ingin menegaskan 
bahwa mereka masih tetap ada dan 
eksis di skena musik sekarang 


dengan ciri khas musik yang masih 
sama dibalut dengan karakter sound 
yang lebih modern. sebelumnya juga 
mengeluarkan single di tahun 2016 
yaitu “Whisper inside” lagu ini meru- 
pakan jembatan menuju album beri- 
kutnya. Dan single “Againts The 
Era” ini menceritakan tentang Burn- 
ing Flame sendiri, dimana era seka- 
rang banyak band 

band baru bermunculan dengan berb- 
agai genre yang lebih energik namun 
Burning Flame tetap pada konsep 


awal dengan nuansa musiknya tidak 
berubah banyak hanya sound dan be- 
berapa sentuhan yang lebih modern. 
Dan Burning Flame mewakili band 
metal kota tempat awalnya terbentuk 
yaitu Depok yang sekarang sudah 
sangat jarang sekali band dengan 
genre metal di Kota Depok. Saat ini 
personil Burning Flame adalah 
Gerard (Vocal), Febio (Gitar),A- 
dit(Bass), Rappay(Gitar) dan Edy 
bewok (Drum). Dan semoga Formasi 
sekarang terbaru ini terasa semakin 
solid. Rencana kedepannya Burning 
Flame akan menggarap single lainn- 
ya sambil pararel menyiapkan album 
EP nya dan video klip. 


© 


— 


